29/04/2011 


mufrad - mutsanna - jamak 


« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


0 X 

- ir **- 

MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAK 

Dari segi bilangannya, bentuk-bentuk Isim dibagi tiga: 

1) ISIM MUFRAD (tunggal) kata benda yang hanya satu atau sendiri. 

2) ISIM MUTSANNA (dual) kata benda yang jumlahnya dua. 

3) ISIM JAMAK (plural) atau kata benda yang jumlahnya lebih dari dua. 

Isim Mutsanna (Dual) bentuknya selalu beraturan yakni diakhiri dengan huruf Nun 
Kasrah ( 0 ), baik untuk Isim Mudzakkar maupun Isim Muannats. Contoh: 




Mufrad 

Tariamah 

3*3 

= seorang laki-laki 

ter 

= sebuah kebun 

I 0 * 

= seorang muslim 

/ 1 o * 

= seorang muslimah 




Mutsanna 

Tariamah 


= dua orang laki-laki 

d&r 

/ 

= dua buah kebun 

/ / 

= dua orang muslim 


= dua orang muslimah 




Adapun Isim Jamak, dari segi bentuknya terbagi dua macam: 


1 


. JAMAK SALIM ( ) yang bentuknya beraturan: 


Mufrad 

Tariamah 

Jamak 

Tariamah 

a * 0 i 

= seorang putera 

/ a 

♦ . 0 * s 

= putera- putera 

a * o 

♦ 

= seorang puteri 

OUj 

♦ 

= puteri-puteri 

^ I o ^ 

A A t li A O 

= seorang muslim 

0 ^ 1 0 

0 

= muslim- muslim 

i * 

1 / 1 o ^ 

= seorang muslimah 

OUJU3 

= muslimah- muslimah 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w04.htm 


1/2 


29/04/2011 


mufrad - mutsanna - jamak 
0 0 - 

2. JAMAK TAKSIR ( ) yang bentuknya tidak beraturan: 


Mufrad 

Tariamah 

Jamak 

Tariamah 

1* 

= seorang rasul 

lHJ 

= rasul- rasul 


= seorang alim 

tUlp 

= orang-orang alim 


= seorang laki-laki 

-i# 

= para laki-laki 

5)jij 

= seorang perempuan 

^ 4 X ♦ 

= perempuan-perempuan 


Ingat, jangan melangkah ke halaman selanjutnya sebelum mengerti pelajaran di 
atas dan menghafal semua kosa kata yang baru anda temukan! 

« SEBELUM I D AFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../w04.htm 


2/2 


